

seorang hamba akan lebih mengenal nikmat Allah 

58 ? yang telah diberikan kepadanya berupa makan, 
minum, pernikahan dan seterusnya. Dengan 
menahan rasa lapar dan haus di satu waktu (siang) 
lalu ia mendapatkan obatnya di waktu lain (malam), 

akan terasalah betapa besar nikmat Allah 58 ? yang 
telah diberikan kepadanya. Dan terasa pula 
bagaimana penderitaan saudaranya yang hampir 
setiap hari tidak mendapatkan makanan untuk 
mengisi perutnya. 

4. Melatih Kesabaran Dengan berpuasa seorang 
hamba akan menjadi lebih sabar dan tabah di dalam 
menjalankan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan 

menghadapi ketentuan dari Allah 58 ?, seperti rasa 
lapar dan haus yang tentunya menyakit kan bagi 
hawa nafsu manakala dibiarkan. Dengan puasa pula 

akan lahir rasa syukur kepada Allah 58 ? atas segala 
nikmat dan kecukupan dan lebih-lebih nikmat 
terbesar yaitu taufiq untuk dapat menj alankan puasa. 
Karena nikmat diniyah (religi) lebih utama daripada 

nikmat keduniaan. Allah 5% mencintai dan meridhai 
orang yang berpuasa, dan memberikan kepadanya 
pahala yang besar. Dan bahwa orang yang berpuasa 
pada bulan Ramadhan lalu mengikutinya dengan 
puasa enam hari pada bulan Syawwal maka seakan- 
akan dia berpuasa satu tahun. Itu merupakan 

keutamaan dan kenikmatan dari Allah 58 ?. 

Dan juga merupakan salah satu kemudahan yang 

diberikan oleh Allah 58 ? adalah bahwa Dia 


mensyari'atkan puasa wajib dalam waktu dan bulan 
yang bersamaan yakni Ramadhan. Hal ini 
dimaksudkan agar seluruh kaum muslimin 
melakukan puasa dalam waktu yang bersamaan, 
sehingga akan menciptakan suasana yang kondusif 
dan membantu terlaksananya ibadah tersebut 
dengan baik. Maka ikut serta dalam menjalankan 
ibadah puasa akan memberikan manfaat yang 
sangat besar dan faidah yang sangat banyak. 

Sesungguhnya di balik syariat puasa ini 
terdapat rahasia dan hikmah yang tidak terhingga. 
Termasuk ditinjau dari sisi kesehatan telah 
dinyatakan oleh para dokter bahwa puasa itu dapat 
menjaga kesehatan, menghilangkan sisa-sisa zat 
dalam tubuh yang berbahaya, menguatkan serta 
memperbaiki metabolisme dan fungsi organ tubuh. 
Kita mengingatan kepada kaum muslimin yang 
suka merokok, dengan cara puasa mereka bisa 
menginggalkan kebiasaan merokok yang 
berbahaya bagi jiwa, tubuh, agama dan 
masyarakat. Maka kita katakan bahwa puasa itu 
mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat. 
Wallahualam. [Abu Abdillah]. 

Sumber: 

Tuntunan Ibadah di Bulan Ramadhan, Syaikh Muhammad Ibn 
Jaarullah. 

Sifat Puasa Nabi, Syaikh Salim bin led Al Hilaaly 5 Syaikh Ali Hasan 
Abdul Hamid. 


Kelurahan 

Batuplat 



Lokasi 

Masjid 


Bakunase 


L 



Jl, Soeharto 


Denah lokasi 


03 


POLDA 


pembangunan masjid 

BAIHJL AP PAHMAti BAIUPLAT 

menaet uk. Mti p«M muhsinin untuk, menanamkan 
amal viakwah & wlan £Lama<j(han ini <juna pembangunan 
KasiU &ait ul a?. Rahmah B>atuplat. E>antuan bisa 

be(Lupa matedi/matefUil. (Sumbangkan secara langsung) 




Redaksi: Abu Sidin, Andri Susanto, Ikhsan, Imanulkhan, Kayat, Munawar Zainal A 

Tata Letak: Andri Susanto Produksi B Sirkulasi: Ahmad Salwadi, Dewan R, Muh Yeri, Wahid Infarmasi/Saran/ 

buletin.alilmu@gmail.com / hp. 08123795543 Alamat Redaksi: Perumahan Arta Graha VIII Blok K/l 8 TDM-Kupang. Bule 
secara gratis, bagi pembaca yang ingin beramal demi kelangsungan buletin dakwah ini bisa menghubungi redaksi atau i 

^ ™ ® ® Rek. 601923 912 0754 1 


K 



o 



Sirppanlah baik - baik buletin dakwah ini dan mohon jangan dibaca saat khotbah berlangsung 


Suletin Dal^voati 


Sdisi 23 / 1 
§ Ramadhan 14$9 
3 September 2008 




M 


i* ^ u 



KEUTAMAAN RAMADHAN 



zivts. 


M 


m U T I -R- R -R- 




Arba’in An Nawawiyah 


bki u ra sra u 


M 



Rasulullah bersabda: "Tidak halal 
darah seorang muslim kecuali 
Karena salah satu di antara tiga 
perkara : orang yang telah kawin 
berzina, jiwa dengan jiwa, dan 
Drang yang meninggalkan 
agamanya yaitu merusak 

■ t M* 

jama ah . 


[HR. Bukhari - Muslim] 



5fiooiTc 

IsBKiuirjBRigtni 


w 


selamat menunaihan madah 

Puasa 1429 H, semoga nmai 

ibadah Kita Diterima nya 


Para pembaca yang semoga dirahmati oleh Allah 58 ?, kita mungkin kita 
sudah belasan atau bahkan puluhan kali berjumpa dengan bulan Ramadhan. 
Mungkin sekarang sudah saatnya bagi kita untuk menimbang-nimbang dari 
sekian Ramadhan yang telah kita lewati tersebut sudahkah kita isi dengan 

memperbanyak ketaatan kepada Allah 58 ? ataukah hanya kita lalui begitu saj a 
tanpa arti? Marilah kita memperhatikan keadaan di sekeliling kita saat bulan 
Ramadhan tiba. Semakin banyak orang yang secara terang-terangan makan 
dan minum di pinggir jalan atau “sekedar” menghisap rokok, berbicara 
ngalor-ngidul (kesana-kemari) tiada arti, mempertontonkan aurot, pacaran 
dengan alasan menunggu waktu berbuka puasa (ngabuburit) dan 
kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. 

Keutamaan Ramadhan 

Ramadhan adalah bulan kebaikan dan barokah, Allah 58 ? memberkahinya 
dengan banyak keutamaan diantaranya; 

1 . Puasa Ramadhan , adalah rukun ke empat dalam islam seperti dijelaskan 

dalam Firman Allah 58 ? surat Al Baqarah : 183 dan sabda Nabi “ Islam 

didirikan di atas lima sendi , yaitu : syahadat tiada sembahan yang haq selain 
Allah dan Muhammad adalah rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke Baitul Haram. " (Bukhari Muslim). 


2. Bulan Al- Our'arn Allah 58 ? menurunkan kitab-Nya yang mulia sebagai petunjuk bagi manusia, obat bagi 
kaum mukminin, membimbing kepada yang lebih lurus, menjelaskan jalan petunjuk. (Al-Qur'an) diturunkan 

pada malam Lailatul Qadar , suatu malam di bulan Ramadhan. Allah 58? berfirman; (Beberapa hari yang 
ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai 
petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak 
dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, 
maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), 
maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah 
menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu 
mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan 
kepadamu, supaya kamu bersyukur" (Al-Baqarah : 1 85). 












3. Pada bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka 
ditutup, para setan dibelenggu , seperti Sabda Nabi 

M', Jika datang bulan Ramadhan, maka dibukalah 
pintu-pintu surga (dalam riwayat Muslim : 
' Dibukalah pintu-pintu rahmat") dan ditutup pintu- 
pintu neraka dan dibelenggu syetan ” (HR. Bukhari- 
Muslim). 

4. Pada bulan ini disunatkan shalat tarawih , yakni 
shalat malam pada bulan Ramadhan, untuk 

mengikuti j ej ak Nabi M, para sahabat dan Khulafaur 

Rasyidin. Sabda Nabi M "B arangsiapa mendirikan 
shalat malam Ramadhan karena iman dan 
mengharap pahala (dari Allah) niscaya diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu. " (HR. Bukhari- 
Muslim). 

5. Lailatul Oadar , yaitu malam yang lebih baik dari 
seribu bulan, malam dimana pintu langit-langit 
dibukakan, do'a dikabulkan, dan segala takdir yang 

terjadi pada tahun itu ditentukan. Sabda Nabi M'- 
'Barangsiapa mendirikan shalat pada Lailatul 
Qadar karena iman dan mengharap pahala, dari 
Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah 
lalu. "(HR. Bukhari-Muslim). 

6. Pada bulan ini terjadi peristiwa besar yaitu Perang 

Badar , yang pada keesokan harinya Allah 
membedakan antara yang haq dan yang bathil, 
sehingga menanglah Islam dan kaum muslimin serta 
hancurlah syirik dan kaum musyrikin. 

7. Pada bulan suci ini terjadi pembebasan kota 

Makkah Al-Mukarramah , dan Allah 
memenangkan Rasul-Nya, sehingga masuklah 

manusia ke dalam agama Allah 5t? dengan 

berbondong-bondong dan Rasulullah M 
menghancurkan syirik dan paganisme (keberhalaan) 
yang terdapat di kota Makkah, dan Makkah pun 
menjadi negeri Islam. 

Tingkatkan amal shaleh 

Betapa banyak berkah dan kebaikan yang 
terdapat dalam bulan Ramadhan. Maka kita wajib 
memanfaatkan kesempatan ini untuk bertaubat 

kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan 
beramal shalih, semoga kita termasuk orang-orang 
yang diterima amalnya dan beruntung. 

Perlu diingat, bahwa ada sebagian orang 

(semoga Allah menunjukinya) mungkin 


berpuasa tetapi tidak shalat, atau hanya shalat pada 
bulan Ramadhan saja. Orang seperti ini tidak 
berguna baginya puasa, haji, maupun zakat. Karena 
shalat adalah sendi agama Islam yang ia tidak dapat 

tegak kecuali dengannya. Sabda Nabi M • "Jibril 
datang kepadaku dan berkata, 'Wahai 
Muhammad, siapa yang menjumpai bulan 
Ramadhan, namun setelah bulan itu habis dan ia 
tidak mendapat ampunan, maka jika mati ia masuk 
Neraka. Semoga Allah menjauhkannya. Katakan : 
Amin!. Aku pun mengatakan: Amin. " (HR. Ibnu 
Khuzaimah dan Ibnu Hibban). 

Maka seyogianya waktu-waktu pada bulan 
Ramadhan dipergunakan untuk berbagai amal 
kebaikan, seperti shalat, sedekah, membaca Al- 
Qur ? an, dzikir, do'a dan istighfar. Ramadhan adalah 
kesempatan untuk menanam bagi para hamba Allah 

ibS§>, untuk membersihkan hati mereka dari 
kerusakan. 

Juga wajib menjaga anggota badan dari segala 
dosa, seperti berkata yang haram, melihat yang 
haram, mendengar yang haram, minum dan makan 
yang haram agar puasanya menjadi bersih dan 
diterima serta orang yang berpuasa memperoleh 
ampunan dan pembebasan dari api Neraka. 

" Shalat lima waktu, shalat Jum 'at ke shalat Jum 
'at lainnya, dan Ramadhan ke Ramadhan 
berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang 
dilakukan di antaranya jika dosa-dosa besar 
ditinggalkan. "(HR.Muslim). 

Jadi hal-hal yang fardhu ini dapat 
menghapuskan dosa-dosa kecil, dengan syarat 
dosa-dosa besar ditinggalkan. Dosa-dosa besar, 
yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman di 
dunia dan siksaan di akhirat. Misalnya: syirik, zina, 
mencuri, minum arak, mencaci kedua orang tua, 
memutuskan hubungan kekeluargaan, transaksi 
dengan riba, mengambil risywah (uang suap), 
bersaksi palsu, memutuskan perkara dengan selain 

hukum Allah ^1. 

Karena keutamaan-keutamaan bulan 
Ramadhan di atas maka marilah saudaraku seiman, 
kita memperbanyak amal shaleh untuk 

mendekatkan diri kepada Allah di bulan yang 
mulia ini. Semoga amal kita diterima, amin. 
Wallahu a ’lam. [Abu Abdillah]. 



Sirppaplab kik - kik buletin dakwah ini dan mohon jangan dibaca saat khotbah berlangsung 



Az Ziyadah 


ADAB B FAIDAH PUASA 



Adab Puasa: 

1. Menahan Pandangan Yaitu menahan mata dari 
melihat hal-hal yang diharamkan, melihat aurat, dan 

wanita yang bukan mahramnya. Allah telah 
berfirman, artinya, “ Katakanlah kepada laki-laki 
yang beriman, "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang 
mereka perbuat”. (QS. 24:30) 

2. Menjaga Pendengaran Yaitu menjaganya dari 
segala hal yang diharamkan atau yang dibenci, 
karena manusia akan ditanya tentang 
pendengarannya, dan penglihatannya. Orang yang 
mengucapkan ucapan buruk atau ucapan batil dan 
orang yang mendengarkannya, maka kedua-duanya 
telah berserikat di dalam perbuatan dosa. 

3. Menjaga Lisan Yaitu memeliharanya dari segala 
ucapan yang buruk dan keji, dari memfitnah dan 
sebagainya. Maka wajib bagi seorang yang berpuasa 
untuk meninggalkan ucapan dusta, ghibah 
(menggunjing), namimah (adu domba), bertengkar, 
mencaci maki dan mencela orang lain. Dan 
hendaknya dia memilih diam atau menyibukkan diri 
dengan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada 

Allah 5t?, seperti membaca al-Qur'an, berdzikir 

kepada Allah berdoa, beristighfar, dan amar 
ma'ruf nahi munkar. 

4. Menjaga Perut Maksudnya adalah jangan 
sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam 
perut, baik berupa makanan atau minuman. Di 
dalam hadist disebutkan, "Tidak masuk surga 
daging yang tumbuh dari suht (penghasilan 
haram)." (HR. Ibnu Hibban). Seorang muslim 
berpuasa menahan diri dari yang halal, maka 
selayaknya dia pun menahan diri dari yang haram. 

5. Menjaga Kemaluan Rasulullah M bersabda, 
"Siapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada 
di antara dua janggutnya (lisan) dan apa yang ada 
di antara dua kakinya (kemaluan) maka aku 
menjamin untuknya surga. "(HR. Al-Bukhari). 

6. Menjaga Tangan dan Kaki Yaitu j angan sampai 


tangan tersebut melakukan sesuatu yang haram 
(seperti memukul orang dsb), dan kaki jangan 
sampai melangkah menuju yang haram. 

Seluruh adab-adab yang tersebut di atas 
hendaknya senantiasa dijaga oleh setiap muslim 
kapan saja, bukan hanya ketika berpuasa. Adapun 
dalam puasa, maka hal itu sangat ditekankan karena 
dapat merusak dan melenyap kan pahala orang yang 
berpuasa. Maka diharapkan dia akan menggapai 

ampunan Allah dan kebebasan dari api neraka, 
dan tentunya dia akan mampu meninggalkan itu 
semua di luar bulan puasa. 

Faidah Puasa: 

1. Sarana Menuju Takwa Allah berfirman, 
artinya, “Hai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 
diwajibkan atas orang- orang sebelum kamu agar 

kamu bertaqwa.” (QS. 2:183). Allah 
menyebutkan bahwa puasa memberikan faidah 
yang sangat besar dan banyak yang terkandung di 
dalamnya, yakni "agar kalian bertakwa." 
Maksudnya ialah agar puasa tersebut menjadi 
sarana bagi kalian untuk menggapai ketakwaan dan 
agar kamu menjadi orang yang bertakwa dengan 
melaksanakan puasa tersebut. Ini semua 
dikarenakan takwa adalah merupakan segala bentuk 

perbuatan yang diridhai dan dicintai oleh Allah 

dan Rasulullah M, serta meninggalkan segala yang 

yang dibenci Allah dan Rasulullah M- 

2. Menambah Keimanan Dengan puasa iman 
akan bertambah, dan seseorang akan melatih 
dirinya untuk menahan diri dari segala yang 
mendorongnya kepada keburukan berupa hawa 
nafsu dan syahwat yang merugikan. Dan puasa akan 
membantu kita untuk memperbanyak ibadah, 
seperti shalat, bacaan al-Qur'an, dzikir, shadaqah, 
dan lain sebagainya. Juga mengekang hawa nafsu 
agar tidak terjerumus ke dalam ucapan dan 
perbuatan yang haram, dan ini semua merupakan 
pondasi utama ketakwaan. 

3. Mengenal Nikmat Allah Dengan puasa 





